MENGGUNAKAN: METODE SEDERHANA DAN MENYENANGKAN 
SESUAI STANDAR BUZAN INTERNATIONAL 


Membuat Anak Belajar Cerdas dan Kreatif dari Rumah 


HERDIN, TLI. 
CERTIFIED THINKBUZAN LICENSED INSTRUCTOR 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


17 Rahasia Mind Map 
Membuat Anak Genius 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 


(2 


(3 


(4 


) 


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Se- 
cara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme- 
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g un- 
tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7 Rahasia Mind Map 
Membuat Anak Genius 


Herdin, TLI 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


P5. - 
NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7 Rahasia Mind Map Membuat Anak Genius 
Herdin, TLI 

@ 2017 Herdin, TLI 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia - Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 


717090150 
ISBN: 978-602-02-9711-8 


Ukuran buku: 14x 21 cm 
Jumlah Hal: xxxii # 187 Halaman 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 


sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi diluar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Hal Terpenting adalah jangan 
berhenti untuk bertanya...” 


-Albert Einstein 


Ta —— 
——mai 
—— 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku ini dipersembahkan untuk istri 
dan teman terbaikku, Suryawati, 


dan Anak-Anak Cerdas di Planet ini 


serta Guruku yang memberikan kepercayaan 
diri & pengetahuan Mind Map: 


Tony Buzan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


LG A——— 


Daftar Isi 


Bb u 
» 
ak 3 
x w 
- - - z 


Ucapan maa naa xi 
Kata Pengantar Se ar xiii 
Pendahuyan Se xvii 
MANFAAT MIND MAP BAGI SISWA we. o oren xxi 
MIND MAP SAHABAT Belajar oten nenatan XXV 


7RAHASIA Mind Map “2 
inemta | 


Membuat Anak Genius 


8, 

Satu d 

MIND MAP DAN IMAJINASI ee erna 1 
Imajinasi sangat Menyenangkan ....ooocoooooooomuni 2 
Latihan Imajinasi Bangunan Tinggi ....oooooooooooooooWomo 7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


T vii ap” 7 Rahasia Mind Map Membuat Anak Genius 


Menciptakan Mind Map Pertama melalui Imajinasi ......... 14 
Mind Map BerSAKSI “oo. oooocooo.moomm#momntnunananannanaan 21 
Perbedaan Mind Map vs Cara TradisiOnal ....oooooo.oo.oo 24 
Mind Map Cara Hebat Membuat Catatan ...o.oo.ocoocooooo 25 

Dua mar 

MIND MAP DAN HUBUNGAN ASOSIASI wara nararene nana 37 
Hubungan Asosiasi Membuat Anak Cerdas .ee.ooooocoooo 37 
Hubungan Asosiasi dan Kecerdasan Anak .nc.oo.cooo 39 
Mind Map Membuat Hubungan Mudah Diingat ....o.o....... 44 
Latihan Membuat Hubungan ASOSIASI ...oo.ooooooooo.ooo 52 

Pa UR, 

Tiga 

MIND MAP DAN KREATIVITAS rare 53 
Kecerdasan & Kreativitas ....o..oooocoooooooo.omomomumu 54 
Kreativitas Anak. kaan 55 
Geri Ken ea 56 
Tes Kreativitas Me aan 59 
Permainan Kecerdasan Otak .....ooo.co.o.ooomo.Wmo.WmoWm 64 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


a N 


Empat N 


MIND MAP DAN KECERDASAN BELAJAR wes saserere tari. 
Belajar Cara Berpikir .....ooooocoocooooooooooWo.WoWo.oWom 
Rahasia Kecerdasan Belajar .....oo.ooo.ooooooooooomomm 
Kecerdasan Berganda oo. 


Tes Kecerdasan Otak oo. mmm 


Lima 


MIND MAP DAN MEMORI rare eren 
Mind Map meningkatkan MemOTFi ..eo.ooooocooooooo 
Jenis-Jenis MEMOTFI woo... 


Tes MEMOTFI meme eeeaaaan 


Aoa 
Enam ea mama 


MIND MAP DAN BERPIKIR SECARA RADIANT ........ 
Otak Bekerja dan Berpikir secara Radiant................ 
Mind Map Bekerja secara Radiant ......o..oooooooooooo 
Penjelasan Otak Genius Anak “..ooo.ooo.coooooooooo.m 


Sel Otak Bekerja secara Radiant .....o.o.ooo.oooo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


y 


Xx ap” 7 Rahasia Mind Map Membuat Anak Genius 
4 “tu 


F 

Tujuh ka 

MIND MAP MENYENANGKAN ..o.coo.oro. ente men nenen 133 
app ES aa Kan aa 134 
Setiap Hari adalah ISTIMEWA Dengan Mind Map........... 135 
Cara Memulai dan Menggambar Mind Map sera... 136 
Istirahat Membuat Otak Menjadi Cerdas ....ooo.co.cooo. 160 
Latihan Menemukan Kesalahan Mind Map sea... 162 
Latihan Mendengarkan Cerita .....ooooooooooooooo.ooooom 163 
Rahasia Anak SUKSES. w.ocoomoomo.omoommumt 167 

Pemunp aanai 175 

Belajar juggling: 3 Bola ok 177 

Testimoni: Kendala Belajar Anak dari 

Tk ke SD ke SMP ke SMA Kesan umat 181 

Pa ee aa ae 183 

Tentang Penjilis eeeen emban 185 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


serta tim PT. Elex Media Komputindo dan Partner 

terbaik saya Muflihuddin Ahmadi atas bantuan dan 
dukungannya dalam penerbitan buku saya dengan misi mem- 
bantu semua anak memiliki kesadaran belajar dan mengerti 
cara belajar menggunakan otak mereka. 


Tan ucapan terima kasih kepada Yulia Suzana, be- 


Dan juga banyak terima kasih kepada Senior saya: Sutanto 
Windura atas bantuan dan pembelajaran yang diberikan se- 
lama ini. 


Terima kasih Istimewa bagi kedua orang tua saya dan Tim 
Rumah yang hebat: Istri saya Suryawati yang selalu mem- 
bantu & mendampingi saya mewujudkan cita-cita saya 
menulis buku ini dan menguasai Mind Map. Anak saya Mercy 
dengan karya Mind Map yang luar biasa kreatif, Kevin yang 
berhasil meningkatkan prestasi atas kesadaran belajarnya, 
Kelli yang selalu menunjukkan kegeniusannya dengan imaji- 
nasi dan ide-ide barunya yang lucu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kapan anak dapat 
mulai belajar 
« Mind Map? 


"3 
3 


ngenal huruf/angka/gambar sudah dapat diajarkan 

Mind Map. Mind Map terbukti dapat mempercepat 
anak untuk mengenal huruf/angka/gambar dengan imajinasi 
dan asosiasi dari Mind Map melalui panca indra yang dimiliki 
oleh anak dengan menyenangkan. 


N nak-anak yang belum bisa membaca atau belum me- 


Banyak orang tua bertanya, “Apakah Anak saya cerdas?” saya 
harus yakinkan bahwa semua anak berpeluang untuk men- 
jadi cerdas. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan bagaimana 
anak dapat memiliki kesadaran untuk belajar dan mengguna- 
kan kecerdasan otaknya belajar dengan mudah, menyenang- 
kan, dan bukan dengan terpaksa. 


Buku 7 Rahasia Mind Map ini akan membantu anak-anak dan 
orang tua serta para guru untuk memahami tentang Mind 
Map, membuat anak senang untuk belajar, meningkatkan 
kreativitas, belajar dengan cara yang cerdas, serta mengingat 
dengan mudah melalui Mind Map, sebagai upaya: 


“ Meningkatkan Kecerdasan 


“ Meningkatkan Konsentrasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Txiv » 7 Rahasia Mind Map Membuat Anak Genius 
aa 
“ Meningkatkan Kesadaran 
“ Meningkatkan Daya ingat 
“ Meningkatkan Kreativitas 
“ Mempertajam Daya analisa 
“ Menambah rasa Percaya diri 


v“ Meraih kesuksesan Anak 


Buku ini ditulis dengan sederhana dan dilengkapi dengan 
gambar, cerita, dan contoh Mind Map yang menyenang- 
kan bagi otak serta semua kata kunci dicetak tebal untuk 
memudahkan pembaca mengerti isi buku. Dengan Mind Map 
belajar menjadi hal yang menyenangkan untuk mengem- 
bangkan potensi kecerdasan dan kreativitas sebagai bagian 
dari pengalaman pribadi yang tidak terlupakan. Anak men- 
jadi terbiasa untuk mencoba hal-hal yang sulit, dan selalu 
mengatakan bahwa “Lihat aku berhasil mendapatkan nilai 
yang baik atas usahaku” dan hal ini tentunya akan membuat 
semua bahagia. 


Herdin,TLI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2015 yang lalu, saya berubah menjadi sosok pribadi 

yang percaya diri. Mind Map membuat saya kreatif dan 
cerdas dalam mempelajari banyak hal yang tidak pernah saya 
sadari sebelumnya, dan saya berharap melalui buku 7 Raha- 
sia Mind Map ini akan membuat semua Anda menjadi pribadi 
yang percaya diri, kreatif dan cerdas. 


S ejak saya belajar Mind Map dengan Tony Buzan tahun 


Bagaimana cara anak belajar selama ini? Apakah kita dapat 
mengingat materi pelajaran 1 minggu yang lalu? Selama ini 
parameter yang digunakan di sekolah untuk membedakan 
anak yang pintar dan bodoh hanya berdasarkan nilai rapor 
sekolah. Akhirnya banyak ilmu pengetahuan yang sudah 
dipelajari di sekolah menjadi sia-sia belaka. Kita menjadi ter- 
biasa belajar keras dengan kertas hafalan yang seharusnya 
mendapatkan kesempatan untuk belajar menggunakan ima- 
jinasi, berinteraksi dengan alat, atau berdiskusi dan menge- 
luarkan ide-ide cerdasnya melalui suatu pembelajaran atau 
presentasi. 


Kalimat yang seharusnya dirasakan pada saat sekolah adalah 
“Saya Senang Belajar”. Apa yangsalah dengan proses belajar di 
sekolah? Apa yang membuat kita menjadi stres dan kelihatan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ta 7 Rahasia Mind Map Membuat Anak Genius 


Aa, 


tidak bahagia saat belajar? Apakah ada hubungan dengan cara 
berpikir, membaca, kreativitas, dan daya ingat saat belajar? 


Kecenderungan kita lebih menyukai Permainan, Sosial Media 
seperti (Instagram, Line, BBM), Musik, Olahraga, yang di- 
anggap lebih menyenangkan dan membuat mereka lebih per- 
caya Diri dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
setiap orang memiliki Kecerdasan Pribadi atau yang dike- 
nal dengan istilah Personal Intelligence, Anak dapat menjadi 
pelatih sekaligus teman bagi diri sendiri, dan kebanyakan 
mereka tidak melakukannya, mereka selalu menganggap di- 
rinya tidak mampu, tidak mahir, dan tidak punya bakat. Ke- 
suksesan dalam belajar dimulai dari keinginan dari diri sen- 
diri untuk melakukannya dengan cara yang cerdas. 


Dengan membaca buku 7Rahasia Mind Map ini, Anda akan 
dapat mengerti cara menggunakan otak, meningkatkan 
daya ingat, kreativitas dengan mudah dan merasakan bahwa 
belajar itu suatu hal yang menyenangkan. Pengetahuan dan 
kebiasaan tentang bagaimana kita dapat menggunakan otak 
dan memori secara baik akan digambarkan dalam buku ini 
yang akan membawa perubahan-perubahan positif dalam 
diri Anda, dalam hal: 


e Peningkatan Kepercayaan diri 

# Belajar dengan cara yang cerdas 

e Peningkatan daya ingat dan Kreativitas 
# Belajar dengan menyenangkan 


Salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran adalah 
belajar dari pengalaman pribadi sehingga kita mengerti 
secara utuh ilmu pengetahuan yang dipelajarinya dan mampu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan T xix 


PA 


PA 


menggunakan memori dengan baik, meningkatkan rasa per- 
caya diri dan mengontrol emosi, serta dapat mengingat apa 
yang sudah dipelajari, dan selalu belajar sesuatu yang baru 
dalam hidup kita?? 


Buku ini akan menjelaskan bagaimana Mind Map, Kreativitas, 
Kecerdasan Otak, dan Memori digunakan pada saat belajar, 
sehingga kita tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan 
sosial dikeseharian yang sibuk, dan selalu memiliki ide-ide 
yang cerdas dalam setiap pembelajaran. 


Di dalam buku ini tersedia banyak gambar, latihan, permainan 
kecerdasan otak dan Mind Map Kreatif dari Rumah yang me- 
nyenangkan dalam mempelajari Ilmu pengetahuan dan pem- 
belajaran sepanjang masa. 


Januari 2017 
Herdin,TLI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ada sejumlah manfaat yang bisa dirasakan melalui Mind 
Map: 


& Mind Map cara hebat Membuat Catatan Sekolah. 


Mind Map membantu kita untuk mencatat informasi- 
informasi penting yang didapat dari proses pembelajaran 
di sekolah melalui KATA KUNCI. Mind Map juga mem- 
bantu untuk membuat hubungan diantara fakta dan be- 
ragam ide dalam 1 kertas saja. 


D Mind Map meningkatkan Daya Ingat. Proses Membuat 
Mind Map melibatkan gabungan yang unik dari imajinasi, 
warna, dan visualisasi yang terbukti dapat mengingat 
lebih lama dibandingkan dengan metode mencatat biasa 
dan belajar dengan menghafal. 


D Mind Map membantu Meningkatkan Kreativitas. Mind 
Map benar-benar dirancang untuk membangkitkan krea- 
tivitas dan memungkinkan anak menghasilkan karya 
yang unik dari kecerdasan & latihan pikiran. Mind Map 
membantu anak untuk menghasilkan gambaran yang lebih 
baik dan membuat hubungan baru lebih terlihat sehingga 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"xi » 7 Rahasia Mind Map Membuat Anak Genius 


PA 


anak dapat membuat sesuatu yang tidak terbatas dari 
pikiran, ide, hubungan dan asosiasi dari topik tertentu. 


D Mind Map cara terbaik membuat Karangan Singkat. 


Saat anak diminta guru membuat karangan singkat, se- 
bagian besar anak akan merasa sulit dan membosankan. 
Dengan Mind Map, anak akan menghasilkan lebih banyak 
ide dengan cepat serta dengan mudah dapat melihat kaitan 
diantara topik dengan paragraf utama yang ada. 


D Mind Map cara mudah belajar saat menghadapi ujian. 
Pada saat menghadapi ujian, kita sering merasa takut dan 
stress. Apalagi harus membaca tumpukkan catatan atau 
buku. Hal ini membuat anak merasa jenuh dan tidak lagi 
semangat untuk belajar. Solusi masalah ini adalah dengan 
Mind Map karena Mind Map membuat pengulangan pem- 
belajaran menjadi sederhana karena di dalamnya terdiri 
dari Kata Kunci yang saling berkaitan dari setiap bab. 


— Mind Map meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak. Mind 
Map sangat efektif digunakan untuk meningkatkan rasa 
percaya diri sebelum dan sesudah memulai suatu pem- 
belajaran, serta pada saat menghadapi presentasi. Mind 
Map membuat anak lebih siap, santai dan percaya 
diri. 

D Mind Map sangat effektif untuk menggali Ide. Mind 
Map sangat efektif digunakan pada saat belajar, diskusi, 
dan Interview. Mind Map menjadikan pikiran-pikiran 
kasatmata dengan menggunakan bahasa gambar untuk 
menangkap pikiran-pikiran yang bermunculan di otak da- 
pat menggali ide lebih detail tanpa batas. Membuat belajar 
lebih menyenangkan, sistematis dan efektif. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Manfaat Mind Map | Tg 


DMind Map sangat powerfull untuk memecahkan 
Masalah dan membuat keputusan yang tepat. Mind 
Map sangat powerfull digunakan pada saat kita ingin me- 
mecahkan suatu masalah yang ada. Mind Map menjadi- 
kan kita tahu lebih banyak tentang apa yang sedang 
kita pikirkan dan pertimbangkan. dengan mengguna- 
kan pola pikir yang tepat dan menggali ide lebih detail 
tentang masalah apa yang kita pertimbangkan. Membuat 
kita mengerti betul masalah yang ada dan merasakan itu 
lebih baik dan menyenangan sehingga kita dapat meng- 
ambil suatu keputusan dengan tepat. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


